No.2


16/5


Selasa 3 MEI 1938


Perantaraan Kita


Tahoe I


DAGBLAD


Tel. 393


Lembar pertama


TERDIRI
dari
2 lembar


Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hâri besar


Kantoor Red. & Admin:
Drukk: „Perantaraan“
Raafweg —Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


Dir. Hoofdredacteur: AMADJID OESMAN.
AGENTEN :
Pariaman :
„I.P.P.A."
Fort de Kock:
H.Aminoeddin
Moeara Laboeh:
Alpaini


Isinja diloear tanggoengan pentjetak
HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
f0,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Sekitarnja Minangkabauraad


EDITORIAL


Walaupoen soal ini telah sering diper¬
bintjangkan, akan tetapi pihak kita masih
merasa berkewadjiban djoega oentoek me¬
njatakan pikiran jg mendjadi hak kita.
Boekan nafsoe, poen boekan sentiment,
hanja semata2 terdorong oleh kewadjiban
kita terhadap rakjat sendiri.
Bermatjam pikiran, pelbagai2 toelisan,
moepoen dalam pers matjam2 lagoe dan
ragam pembitjaraan oemoem jg digambar¬
kan atau dinjatakan.
Tidak lain tersebab kita tahoe bahwa
Minangkabauraad memang penting sekali
boeat kita.
Penting boeat masjarakat Minangkabau
oemoemnja teroetama sekali. Tersebab di¬
sana akan tergantoeng nasib kita semoea¬
nja, nasib anak bini kita, nasib anak keme¬
nakan dan nasib .. . . sendiri !
Sedikit hari lagi, pastinja pada tanggal
5 Mei dihadap kota Padang akan mema¬
djoekan candidatennja !
Dengan perkataan lain memadjoekan
wakil nja jg akan mewakili mereka da¬
lam medan perwakilan Minangkabauraad
itoe.
Baik lah !
Pasal ini memang penting djoega diper¬
bintjangkan, tetapi boeat sementara biarlah
kita ketepikan dahoeloe.
Seolah2 dari bajangan soedara, sedjak soal
Minangkabauraad ini ramai diperkatakan,
rakjat oemoem sampai saat ini masih ke¬
lihatan ragoe-ragoe.
Setengah mengatakan bahwa M.R. akan
mementingkan Adat. Bahwa Adat itoe akan
dioetamakan.
Boleh djadi M.R. itoe sebahgian akan me¬
iringi adat sebanjak bisa, tetapi se¬
mata2 adat tentoe moengkin tidak.
Dengan kejakinan kita dapat menerang¬
kan bahwa M.R. itoe teroetama menerima
penjerahan sebahagian pekerdjaan dan ke¬
wadjiban pemerintah loehoer.
Dengan perkataan lain, soepaja segala
soal jg mengenai Minangkabau dengan rak¬
jatnja dapat diselesaikan disini sadja.
Tadi diatas kita ada menjatakan jang
oemoem masih kelihatan ragoe2.
Dengan ini kita tidak hendak menjalah¬
kan dari djoeroesan mana asalnja tekort¬
koming itoe.
Kitapoen tidak hendak menjoesoel, dima¬
na terselipnja.
Hanja sadja ketahoei lah, bahwa dengan
kedatangannja M.R. itoe, Minangkabau akan
menderitai perobahan2.
Teroetama sekali M.R. akan membawa
perobahan jg diseboetkan; „Staats en
Adminstratieve hervorming“.
Dengan ini soesoenan masjarakat kita
sendiri poen akan mengalami perobahan2
dari pada itoe.
Dengan perkataan lain „departement
penghidoepan“ jg diseboetkan „poli¬
tiek" makin lama makin bertambah loeas
pertambah loeas


dan penting.
Pada waktoe ini soal kiesmannent
atau orang kepertjiajaan boekan
mendjadi soal lagi.
Tidak lain oleh karena maoe atau ti¬
dak maoe M.R. akan lansoeng djoega.
dan mesti berdiri ditengah2 masjarakat kita.
Seolah2 jg penting boeat diketahoei, lain
tidak bahwa M.R. itoe akan membawa po¬
litieke reconstrutie, tidak sadja
boeat toeboeh pemerentahan, melahan djoe¬
ga dalam toedjoean penghidoepan kita sen¬
diri. Bewust atau onbewust kita disini oe¬
moemnja mesti menaroeh kepentingan jg
penoeh pada ..staats politieke in¬
stitutie jg baroe itoe.
Pada waktoe ini kelihatannja tjoema se¬
bahgian ketjil sadja jg sangat aktief berge¬
rak disekitarnja M.R.
Jaitoe groep intellektueelen, dan lain2nja,
jg senantiasa telah insjaf akan kepentingan
mereka.
Tetapi, bagaimana dengan masjarakat dje¬
lata oemoem, rakjat jg besar itoe ?
Apakah sekiranja nasib mereka2 itoe di¬
biarkan sadja boeat dipermain2kan, serta
digolombang kesakitan hidoep ?
Siapa jg akan menanggoeng djawab ten¬
tang nasib mereka itoe kelak?
Tidak lain, hanja segala itoe akan ditang¬
goeng djawab oleh wakil2 jang akan doe¬
doek di M. R. itoe?
Tetapi poesatnja pertama tersimpoel dalam
tangannja keinsjafan serta pekerdjaan teliti
dari kiesmannen jang pada waktoe ini telah
ditetapkan oentoek mentjari wakil oemoem
Kiesmannen atau orang kepertjajaan jg telah
di pertjajai oleh pemerintah itoe.
Diwaktoe ini zonder eenige te¬
strijdigheid rakjat jg sebaha¬
gian besar mengantoengkan nasibnja.
Mereka itoelah jang akan membentoek
nasibnja.
Sekali lagi ingat, bahwa M.R. itoe soea¬
toe institutie dari mana nasib kita bersama2
akan dibentoeknja.
Selainnja terserah?
KOTA


PERINGATAN
Lijsten kandidaten Minang¬
kabauraad.
Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Padang
mintak diperingatkah pada sekalian jang ber¬
kepentingan pada segala tingkatan masjara¬
kat Minangkabau soepaja segala lijst2 kan¬
didaten boeat anggota Minangkabauraad
akan dimasoekan phda kantoor Hoofd van
Plaatselijk Bestuur tsb jaitoe seboleh boleh¬
nja dimoeka dan sebeloem tanggal 5 Mei. De¬
ngan ini segala jg menaroeh berkepentingan
itoe diberitahoekan soepaja dima'loemi ada¬
nja.
Perhatikanlah.


POLITIE VARIA
kseorang bernama S. memberi tahoekan
epada politie bahwa ia kehilangan plnat
Pedatínia.
Perempoean R. berlapau nasi di Bela¬
kang Benteng. telah menjerahkan satoe soe¬
rat gadei kepada tangan politie jang dIteri¬
manja dari seorang jang tidak dikenalnjs.
Ditinggalkannja soerat gadei ltoe sesoedah
ia makan. Roepanja oentsoek pembajar hoe¬
tahg makanannja.
M tinggal di Kampoang Batoe. Seberang
Air telah ketjoerian 7 stopflesschen dengan
berisi koewe-koewe, 1 partij rokok, 1 pak
api-api, 1 pak mata kail.
Semoeanja berang-borang itoe ditaksir ber¬
harga F19.23.
O.B.T. tinggal di Djawa Dalam menga¬
doekan kepada politie, Bahwa kira kira da¬
lam boelan December 1937 ada memberikan
kain jang berha rga F 24.85 kepada toekang
djahit H.M. di Simpang Haroe oentoek dibikin
badjoe 5 stel.
Sesoedahnja H.M. menerima kain itoe
be¬
lantas menghilang.


Boekit Tinggi
BIBLIOTHEEK ANDALAS.
Zaman sekarang adalah zaman keinsjafan
dari segala manoesia baik dalam soal apa¬
poen, teroetama lagi dalam pembatjaan be¬
gitoelah pada hari Djoema’at tg. 28 April
1938 di negeri Goegoek Tinggi telah di
boeka satoe Bibì: sebagai terseboet diatas
hanja sadja kita berseroe pada ILAHI jang
mana Moeda2han Bibl: terseboet akan men¬
dapat perhatian dari manoesia ramai dan
dapat dia hendaknja menoentoen rajat kela¬
pangan pengetahoean.
MENJESAL SCHOOL.
Atas initiatiefnja pemoeda2 Goegoek Ting¬
gi, satoe boelan jang liwat telah dapat di
bangoenkannja doea boeah sekolah sebagai
terseboet diatas jang satoe jalah oentoek
kaoem perempoean dan satoe lagi oentoek
kaoem lelaki.
Djadi melihatkan hasil dan oesahanja pe¬
moeda2 itoe kita jakin dan pertjaja jang
bahasa itoe sekolah mendapat perhatian
dari pendoedoek negeri tsb. terboekti de¬
ngan oesaha pemoeda2 itoe djoega dapat
di bangoenkan TABLIG doea kali dalam
satoe minggoe tjoema spdja kita toeroebiat
berdoa pada ILAHI moeda2han oesaha itoe
teroes hendaknja. Amin.
TABLIG BESAR.
Kita mendapat chabar dari jang boleh
dipertjajai dinageri Goegoek Tinggi telah
berdiri satoe Comite Pembangoenan pera¬
jaan jaitoe sebagai memperingati hari maw¬
loednja Nabi Besar Moehammad s.a.w.
Djoega itoe TABLIG jalah akan dilang¬
soengkan pada hari Ahad tg. 8 Mei 1938
dihadap poen itoe Comite telah meoendang




















































































































































































